


Home Buku Tamu 


Info Terbaru 


ALHAMDULILLAH TELAH 
TERBIT: 

STUDI KRITIS PERAYAAN 
MAULID NABI -shallallahu 
alaihi wasallam- 
Baca Sinopsisnya di Sini 


Melarang 


a Home 

= Akhlak dan Adab 

a Agidah 

= Artikel Umum 

= Daftar Fatawa Audio 
z Download 

a Ekonomi Islam 

= Ensiklopedia Hadits 
Lemah 

= Fadha`il Al-A'mal 

=E Fatawa 

= Figh 

=a Hadits 

a Ilmu Al-Qur` an 

a Info Kegiatan 
Al-Atsariyyah 

a Jawaban Pertanyaan 
= Jihad dan Terorisme 
=z Manhaj 

a Muslimah 

a Quote of the Day 

1 Seputar Anak 

as Siapakah Dia? 

1 Syubhat & Jawabannya 
a Tahukah Anda? 

= Tanpa Kategori 

a Warisan 

= Fikir & Doa 


Situs Ahlussunnah 


= Al-Imam Ibnu Baz 

1 Asy-Syaikh Abdul Aziz 
Ar-Rajihi 

» Asy-Syaikh Abdullah 
Mari 

s Asy-Syaikh 
Abdurrazzag Al-Badr 
» Asy-Syaikh Ahmad 
An-Najmi 

s Asy-Syaikh Rabi" 

1 Asy-Syaikh Saleh 
Al-Fauzan 

s Download Kitab Arab 
s Fagih Az-Zaman 

a Islam Academy 

= komisi Fatwa K5A 

e Muhaddits Al-Ashr 

= Mujaddid Al-Yaman 
= Ulama Yaman 


Site Info 


eA 


PRchecker.info 


Site Info 
al-atsariyyah.com 
Rank: 331,676 
Links in: 424 









Powered by @Alexa 


Statistik Kunjungan 


Online 15 


Hari ini 111830 
Total 1 720,811 
IP Address |: 66,249,68,225 


Kirim Pertanyaan 


Daftar Isi Blog 


« Sebab-Sebab Munculnya Terorisme (Pendahuluan) 
Sebab-Sebab Sebab-Sebab Munculnya Terorisme (Sebab 4-5) » 


Munculnya Terorisme (Sebab 1-3) 
February 11th 2011 hy Abu Muawiah | Kirim via Email 


Sebab-Sebab Munculnya Terorisme (Sebab 1-3) 


Uralan-uraian yang akan disebutkan, adalah kami simpulkan dari 
berbagai jasa ulama zaman ini dalam menanggulangi masalah 
terorisme, baik itu berupa karya tulis, ceramah ilmiyah maupun yang 
lainnya. 


Sebab Pertama : Jauh dari tuntunan syari'at Allah. 


Menjauh dan berpaling dari syari'at Islam adalah sebab kebinasaan 
dan kesengsaraan. Allah ‘Azza wa Jala berfirman, 


"Barangsiapa yang mengikut pehunjuk-KU, Is Hodak akan sesat dan 
ndak akan celaka, Dan barangsiapa berpaling dan peringatan-ku, 
maks sesungguhnya baginka penghidupan yang sembit, dan Kanal 
akan menghimbunkannya pada har kiamat dalam keadaan buta," 
(05. Thoha : 123-124) 


Maka meninggalkan tuntunan dan aturan agama dan tidak 
menerapkannya dalam kehidupan adalah sebab kesengsaraan dan 
kesesatan, di mana terorisme terhitung bagian dari kesengsaraan 
yang menimpa manusia, 


Dan fenomena terjauh dari tuntunan syarat ini nampak dalam 
beberapa perkara : 


1, Banyaknya bid'ah dan keyakinan yang rusak sehingga 
melahirkan perpecahan, pertikaian dan kelompok sempalan. 

2, Berpaling dan jalan Saistush SASNh, bahkan mengingkari dan 
menentangnya. 

3, Tersebarnya kemungkaran, kekejian dan maksiat serta 
munculnya berbagai kerusakan, bahkan kadang dalam 
bentuk produk yang bersegel resmi dan mendapat 
perlindungan. 

4, Terpaut kepada semboyan-semboyan dan dasar-dasar 
pemikiran rusak yang kebanyakannya diekspor dari luar 
kaum muslimin. 


Perkara-perkara di atas dan yang semisalnya semua tergolong 
keberpalingan dan penjauhan diri dari agama. Kalau hal itu tetap 
berlangsung dan tidak diadakan perubahan terhadapnya maka pasti 
akan menjadi jalan utama pintu terorisme, 


Sebab Kedua : Jahil terhadap tuntunan syari'at dan sedikit 
pemahaman agama. 


Kejahilan adalah penyakit dan kejelekan yang sangat berbahaya. 
Darinyalah lahir berbagai fitnah, kerusakan dan malapetaka. 


Dari kenyataan yang ada, kita melihat berbagai aksi terorisme 
dengan mengatasnamakan agama, padahal kenyataannya hal 
tersebut muncul dari sedikitnya pemahaman terhadap agama yang 
benar, 


Kejahilan terhadap tuntunan agama ini nampak dengan jelas pada 
beberapa perkara penting, 


1, Jahil terhadap kaidah-kaidah syari'at, etika dan adab-adabnya. 
Sehingga kadang si jahil melakukan suatu perbuatan yang 
menurutnya adalah sebuah perbaikan dan solusi, namun ia telah 
menempuh jalan salah lagi sesat karena kejahilannya terhadap 
kaidah-kaidah agama, etika dan adab-adabnya, seperti keadaan 
sebagian pelaku teror yang ingin merubah kemungkaran dan 
mengeluarkan orang-orang kafir dari negeri kaum muslimin dengan 
melakukan peledakan, penghancuran tempat tinggal dan fasilitas 
mereka tanpa menghiraukan kaidah-kaidah syariat tentang 
pembagian-pembagian orang kafir, kapan disyar'atkan melakukan 
peperangan terhadap mereka, dan tidak memperdulikan kaum 
muslimin yang menjadi korban dari perbuatan tersebut. 


2, Jahil akan maksud, mashlahat dan hikmah Islam dalam syari'at 
yang ditetapkannya. 


Memahami maksud dan hikmah-hikmah syari'at adalah suatu hal 
yang sangat mendasar dalam agama kita. 


Berkata Ibnul Qayyim rahimahulsh, “Sesungguhnya syari'at ini, 
dasar dan asasnya dibangun di atas berbagai hikmah dan 
kemashlahatan untuk segenap hamba dalam kehidupan dunia dan 
akhirat. Dan syariat) seluruhnya adalah keadilan, seluruhnya 
adalah rahmat, seluruhnya adalah kemashlahatan dan seluruhnya 
adalah hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju 
kesewenang-wenangan, dari rahmat kepada kebalikannya, dari 
mashiana? kepada mafsadat dan dari hikmat kepada hal yang 
sia-sia, maka tidaklah tergolang dari syariat walau (masalah 
tersebuti dimasukkan ke dalam syari'at karena suatu ta ‘wh (alasan 
lemah3.( 1)" 


Dan kalau kita menyaksikan sejumlah aksi terorisme wang terjadi di 
berbagai negara kaum muslimin pada masa ini, maka nampak jelas 
bahwa aksi-aksi terorisme tersebut muncul dari kejahilan akan 
maksud dan hikmah pensyariatan. Apakah sejalan hikmah dan 
keadilan syari'at sejalan dengan aksi-aksi peledakan yang telah 
menelan korban jiwa yang tidak bersalah bahkan juga menelan 
korban dari kaum muslimin? 


Apakah dibenarkan dalam syari'at merusak perjanjian-perjanjian dan 
kehormatan kaum muslimin? 


Apakah selaras dengan maksud dan tujuan syari'at mengadakan 
berbagai teror terhadap musuh yang tidak membuat musuh jera 
atau lumpuh, bahkan membuat musuh semakin lancang dan 
mempunyai sejuta alasan untuk melancarkan makar dan kebejatan 
mereka terhadap Islam dan kaum muslimin!? 


Apakah sejalan dengan syari'at agung ini menamakan seluruh hal di 
atas sebagai jihad di jalan Allah? 


Tidaklah diragukan bahwa seluruh hal di atas terdapat padanya 
berbagai pelanggaran syariat dan kerusakan dan sangat 
bertentangan dengan maksud dan hikmah dari disyar'atkannya 
tuntunan agama, 


Berkata Al-Izz bin '“Abdussalam (tw. 660 Hj rehimahuláh, 
"Peperangan apa saja yang tidak mewujudkan kekalahan musuh 
maka wajib untuk ditinggalkan. Karena mempertaruhkan nyawa 
hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ada mashlahat kemuliakan 
agama dan untuk mengalahkan musuh. Apabila hal tersebut tidak 
tercapai maka wajib untuk meninggalkan perang karena akan 
melayangkan nyawa dengan sia-sia, memuaskan hati-hati kaum 
kuffar, dan merendahkan kaum muslimin. Dan dengan demikian, 
(peperangan tersebut) hanya sekedar kerusakan semata, tiada 
suatu mashlahat pun dalam lembarannya.(2)” 


3. Jahil terhadap rincian dan uraian detail permasalahan- 
permasalahan agama seperti masalah jihad, ketaatan kepada 
penguasa, hukum seputar orang-orang kafir, pemerintahan, amar 
ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. 


Dan kejahilan yang seperti ini pasti akan menyebabkan jatuhnya 
orang-orang tersebut dalam salah satu sumber kesesatan, yaitu 
mengambil sebagian dari suatu tuntunan syari'at dan meninggalkan 
yang lainnya. Dan fenomena yang seperti ini telah menjadi sumber 
pemicu fitnah dan kerusakan dari masa ke masa, termasuk 
pendaliian dan argumentasi para pelaku terorisme yang 
menamakannya sebagai jihad di jalan Allah. 


Dan bahaya lain akibat kejahilan ini adalah menyibukkan diri dengan 
cabang-cabang permasalah dan melalaikan masalah-masalah besar 
yang merupakan kebaikan dan kemashlahatan umat. 


Sebab Ketiga : Sikap ekstrim. 


Sikap ekstrim adalah suatu hal yang tercela dalam agama 
sebagaimana yang telah diuraikan. Dan sikap ekstrim ini adalah 
sumber kerusakan dan penyimpangan. 


Berkata Ibnul Qayyim aamahulsh, “Tidaklah Allah memerintah 
dengan suatu perintah kecuali syaithin punya dua sasaran aksi 
perusakan, apakah untuk menelantarkan dan menyia-nyiakan, atau 
untuk berlebihan dan esktrim. Dan agama Allah pertengahan antara 
yang menyepelekan padanya dan yang ekstrim. [3]” 


Dan demi Allah, tidaklah kejadian aksi-aksi peledakan tersebut 
muncul kecuali karena sikap ekstrim dalam menerapkan prinsip- 
prinsip agama. 


Ekstrim dalam pengkafiran, sehingga kadang seorang pelaku dosa 
besar dianggap batal keislamannya oleh orang-orang tersebut. 


Ekstrim dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar sehingga banyak 
menjatuhkan pelakunya ke dalam jurang kesesatan dan 
menimbulkan berbagai problem terhadap umat. 


Ekstrim dalam penegakan jihad di jalan Allah, sehingga mereka 
mengobarkan jihad bukan pada tempatnya yang sama sekali tidak 
dituntunkan dalam syari'at. 


Dan tidak jarang terdengar dari sebagian orang, kelompok dan 
jama'ah ekstrim kalimat-kalimat berbahaya, hanya karena suatu 
kesalahan yang mengandung banyak kemungkinan terdengar 
kalimat “Ia adalah nashrany bersalib$ atau karena alasan yang 
sangat lemah bagaikan sarang laba-laba terdengar kalimat 
"Pemerintah kafir beserta antek-anteknya membiarkan Amerika dan 
sekutunya menduduki tanah suci atau karena tidak sepaham dan 
berbeda pendapat terdengar cercaan sadis terhadap ulama "Ulama 
penguasa, penjilat, budak dan takut kehilangan dunia” “Ulama 
gordun (tidak berangkat berjihad saat bendera jihad ditegakkany” 


Dan banyak lagi fenomena ekstrim yang amatlah panjang untuk 
diuraikan di sini. 
(1) Fama Muwaggiin 3,5. 


(2) Gawa'idul Ahkam Fi MashoOlihil Anam 1/95 dengan perantara 
kitab Asbah ZFhohitul Irhah Fi! Mujtama'an Al-isfamiyah hal. 13 
karya DR. Abdullah Al-Amru, 


[3] Hadarnijus Salfikin 2/517. 


(sumber: http: #ihadbukankenistaan.com/fterorisme/sebab-sebab- 
munculnya-terorisme-sebab-1-3.html) 


Share and Enjoy: P 
zape BLEH 


Related posts: 


Sebab-Sebab Munculnya Terorisme (Pendahuluan) 
Hukum Terorisme Dan Pelakunya 

Makna Terorisme Dalam Syari'at Islam 
Sebab-Sebab Tertolaknya Doa 


EU Ir 


This entry was posted on Friday, February 11th, 2011 at 12:53 pm and is filed 
under Jihad dan Terorisme, ou can follow any responses to this entry through 


the RSS 2.0 feed, You can leawe a response, or wackback from your own site, 


Tafadhdhal komentar artikel 
Sebab-Sebab Munculnya Terorisme (Sebab 1-3) 


Mame [required] 
Mail (never published] [required] 


website 


Submit Comment 


« Sebab-Sebab Munculnya Terorisme (Pendahuluan) 
Sebab-Sebab Munculnya Terorisme (Sebab 4-5) » 


Copyright © 2008 Al-Atsariyyah.Com | Right to Copy 
abumuawiah@yahoo.com | info @ al-atsariyyah.com 
Sebab-Sebab Munculnya Terorisme (Sebab 1-3) 


SO! 





Kegiatan 
Al-Atsariyyah 


Download Fatawa Audio 
FB Al-Atsariyyah 
Majalah Elektronik 
Radio Streaming 


Artikel Terbaru 


TAFSIR SURAH 
AL-INFITHAR 


Mengenal Narkoba, 
Jenis-Jenisnya dan 
Dampaknya 





Ucapan "Malaikat 
Kecilku' Kepada Anak 
Wanita 





Hukum memakan 
Al-Jallalah. 





Kumpulan Fatawa Audio 
3 





Antara Silsilah Durus, 
Kita dan Fitnah 





Penerimaan Santri Baru 
Program Mustawa 
Diiniyah Al-Madrasah 
Al-Atsariyah 





Download Murattal Ziyad 
Patel 


Sejarah Hidup Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah 


Hukum Lelaki dan 
Wanita Bersuci Bersama 











Terbanyak Dibaca 


=a Hukum Oral Sex 

u Perbedaan Mani, Madzi, 
Kencing, dan Wadi 

u Pembahasan Lengkap 
Shalat Sunnah Rawatib 

a Hukum Onani atau 
Masturbasi 

u Cara Termudah 
Menghafal Al-Qur` an 
Al-Karim 


Komentar Terbaru 


yudha on Jual Beli 
Dengan Cara Kredit 





Gambaran Pria Muslim 
di Rumah « 
ummuabdillah 79 on 
Gambaran Pria Muslim 
di Rumahnya 





gesty on Sejarah Hidup 
Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah 





herusularto on Cara 
Termudah Menghafal 
Al-Gur an Al-Karim 





yudha on Cara 
Termudah Menghafal 
Al-Our an Al-Karim 





Fais on Dua Kerancuan 
Dalam Masalah 
Keberadaan Allah 





Tomi on Cara Termudah 
Menghafal Al-Gur' an 
Al-Karim 





Azis Lestari on 
Wajibnya Baca 
Bismillah Sebelum 
Makan 


umahat medan on Kisah 
4 Bayi Yang Berbicara 





sampe rara sembiring 
on Kaifiat Shalat 
Jenazah 





Subscribe RSS 


1 Entries (RSS) 
an Comments (RSS) 


Meta 


€ Login 





